Membuat Design 3D Beringkat di Sebidang Lahan Datar 
Paris Simanungkalit, S.Si 
www.iagophotoshop.blogspot.com 

Untuk memperjelas judul di atas, lihat gambar di bawah ini: 




Langkah Pertama 

Pertama-tama buatlah tiga buah bulatan dengan menggunakan Ellipse Tool (U) sambil 
menekan tombol Shift. Kemudian klik kanan layer bulatan dan pilih Blending Option... 

1. Pada bulatan pertama buatlah pengaturan seperti ini: 

Inner Shadow » Distance (44 px) dan Size (144 px) 

Inner Glow » Opacity (27%), Pilih warna putih (#FFFFFF), Source (Center) dan 
Size (144 px) 

(pengaturan ini bisa tergantung selera anda) 

2. Pada bulatan kedua dan ketiga buatlah pengaturan seperti ini: 

Inner Shadow » Distance (44 px) dan Size (144 px) 

Inner Glow » Opacity (27%), Pilih warna putih (#FFFFFF), Source (Center) dan 
Size (144 px) 

(pengaturan ini bisa tergantung selera anda) 
Sehingga gambar menjadi seperti ini: 




www.jagophotoshop.blogspot.com 



Langkah Kedua 

Kemudian perbesar ukuran bulatan pertama hingga hampir memenuhi gambar lalu 
dimajukan dan perkecil ukuran bulantan ketiga dan buat pada bagian belakand dengan 
menggunakan Move Tool (V) 

Sehingga gambar menjadi seperti ini: 




Langkah Ketiga 

Untuk membuat gambar menjadi lebih realistik tambahkan bayangan pada gambar. 
Gunakan kembali Ellipse Tool (U), dan buatlah sebuah Shape berwarna hitam berbentuk 
elips di bawah bulatan dua dan tiga. 

Kemudian blur kedua bayangan tersebut dengan menggunakan Box Blur (Filter » Blur 
» Box Blur) dengan pengaturan seperti ini: 
Bayangan bulatan kedua : Radius 40 pixel 
Bayangan bulatan ketiga : Radius 20 pixel 

Dan ubah Fill layer kedua bayangan menjadi 60% (tergantung selera) 
Jika pengaturan anda benar, anda akan memperoleh hasil seperti ini: 




www.jagophotoshop.blogspot.com 



Langkah Keempat 

Untuk lebih memperjelas dimensi pada gambar, beri efek blur pada bulatan pertama dan 
bulatan ketiga. Gunakan kembali Box Blur (Filter » Blur » Box Blur) dengan 
pengaturan: Bulatan pertama (Radius = 40 pixel) dan Bulatan ketiga (Radius = 20 Pixel) 




Langkah Kelima 

Berilah background pada gambar sesuai selera anda. Sebagai contoh saya menggunakan 
Gradient Overlay. 

Pertama-tama buatlah sebuah layer (Ctrl + Shift + N) lalu buat Fill pada layer (Ctrl + 
Backspace) dan tempatkan pada bagian paling belakang. 

Lalu klik kanan layer pilih Blending Option... lalu pilih Gradient Overlay buat 
pengaturan seperti ini: Opacity (100 %), Pilih Gradien Hitam Putih, Angel (-90 derajat) 
dan Scale (50%) 

Maka hasil akhir adalah seperti ini: 




Gampang kan.... © Selamat mencoba 
Paris Simanungkalit, S.Si 



www.jagophotoshop.blogspot.com 



